WikipediA 

Bahasa Latvi 


Bahasa Latvia atau bahasa Latvi (Latviesu) adalah 
sebuah Bahasa Resmi Latvia dan dipertuturkan oleh 
kurang lebih 1,5 juta penduduk negara ini. 

Bahasa Latvia merupakan sebuah bahasa infleksi dan 
terdiri dari tiga dialek. Bahasa ini secara sintaksis banyak 
mendapat pengaruh bahasa Jerman. 

Bersama bahasa Lituania, bahasa ini merupakan anggota 
kelompok bahasa Baltik yang masih hidup. Bahasa- 
bahasa Baltik termasuk bahasa Indo-Eropa yang masih 
sangat arkhais. Meski begitu bahasa Lituania dianggap 
masih lebih arkhais daripada bahasa Latvia ini. 

Tulisan tertua dalam bahasa Latvia ditulis pada tahun 
1530 oleh seorang pastor berwarganegara Jerman di Riga 
yang bernama Nicholas Ramm. 


Daftar isi 

Tata Bahasa 

Kata Ganti 
Kata kerja 

Dialek 

Pranala luar 



Bahasa Latvia 


Latviesu 

Dituturkan di 

Latvia 

Wilayah 

Latvia 

Penutur 

1.5 juta (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Balto-Slavik 


■ Baltik 


- Timur 


■ Bahasa Latvia 

Sistem 

Latin 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Latvia 

Diatur oleh 

- 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

lv 

ISO 639-2 

lav 

ISO 639-3 

- 


Tata Bahasa 


Kata Ganti 

es = saya, aku, gua 
tu = kamu, kau, loe 
vins = dia (laki-laki) 
vina = dia (perempuan) 
mes = kita, kami 

jus = kalian, atau Anda (bentuk sopan) 
vini = mereka 

f 

vinas = mereka (hanya perempuan) 


Kata kerja 




















Dalam Bahasa Latvia, kata kerja dikonjugasi menurut tiga masa: 

- masa kini ( Tagadne ) 

- masa lalu ( Pagatne ) 

- masa depan ( Nakotne ) 

Contoh: 

Vina nak = Dia datang 
Vina naca = Dia (sudah) datang 
Vina naks = Dia akan datang 

Seperti kebanyakan bahasa Indo-Eropa, kata kerjanya berubah menurut subyeknya. 

Contoh: 

Es domaju = Saya pikir 
Tu doma = Kamu pikir 
Mes domajam = Kita pikir 
Jus domajat = Kalian pikir 

Salah satu ciri khas Bahasa Latvia ialah bahwa untuk orang ketiga (vina, vins, vini, vinas) tidak ada 
perbedaan sama sekali antara tunggal dan jamak. 

Dia pikir = vina/vins doma 
Mereka pikir = vini doma 

Bandingkan dalam Bahasa Spanyol: 

Ella/el piensa 
Ellos piensan 

Dialek 


Seperti sudah disebut di atas, Bahasa Latvia terdiri atas tiga dialek. 

1. Dialek Vidzeme 

2. Dialek Kurzeme 

3. Dialek Latgale 


Walaupun pada awalnya Bahasa Latvia mulai berkembang di Latgale, saat ini Dialek Latgale ialah dialek 
yang paling lain daripada Bahasa Latvia standar. 


Pranala luar 


■ Latvian-English dictionary (http://dictionary.site.lv/dictionar 

y/) 

■ Latvian term dictionary (httjD://www.termini.lv) 

■ The Latvian Alphabet (http://www.languagehelpers.com/Lat 

via/TheLatvianAlphabet.html) 

■ Bilingual e-zine (http://www.torontozinas.com) 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Latvi 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Latvi&oldid=14286793" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 14.07. 















Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




